Rush Wars, Game Strategi Baru dari 
Pengembang Clash of Clans 

Dini Listiyani • Rabu, 28 Agustus 2019 - 08:30 WIB 



Game Rush Wars. (Foto: Phonearena) 


ran 


SAN FRANCISCO, iNews.id - Supercell, perusahaan di belakang Clash of Clans, 
mengumumkan kehadiran game baru. Dijuluki sebagai Rush Wars, game diharapkan mencapai 
tingkat kesuksesan finansial yang sama dengan judul sebelumnya. 


Saat ini, game Rush Wars baru tersedia di Australia, Kanada, dan Selandia Baru dalam bentuk 
beta. Game dapat diunduh secara gratis via App Store dan Google Play. 


Tapi, game tidak akan ditemukan di luar wilayah Australia, Kanada, dan Selandia Baru, tempat di 
mana beta tersebut digelar. Diperkirakan, in-app purchases akan menjadi bagian dalam game Rush 
Wars ini. 





Dilaporkan dari Phone Arena, Rabu (29/8/2019), Rush Wars adalah combat strategy game di mana 
player membangun regu serang pamungkas mereka untuk menyerang musuh. Karena game Rush 
Wars adalah multiplayer, jadi Anda dapat bergabung dengan tim atau memulai sendiri bersama 
teman-teman. 

Supercell mengklaim Rush Wars adalah casual game. Tapi, game menyediakan kedalaman dan 
tantangan yang dicari player kompetitif. 

Secara alami, Anda akan memerlukan koneksi jaringan untuk memainkan game. Beruntung untuk 
memainkan game Rush Wars, tidak memerlukan persyaratan tinggi. 



